Bayar Pajak Anda 



Teller Bank & Kantor Pos 


Tunjukkan Kode Billing Anda dan lakukan 
pembayaran sesuai jumlah pada Kode Billing 

Bank/Pos akan mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang 
telah berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 
sebagai bukti pajak telah masuk ke rekening negara, lalu 
menyerahkan kepada Wajib Pajak. 



Mini ATM Bank Mandiri, BRI dan BNI 
tersedia di seluruh KPP/KP2KP di Indonesia 


• Pilih menu "MPN" / "Pajak" / "Penerimaan Negara" 

• Gesek Kartu ATM 

• Masukkan PIN ATM 

• Masukkan 15 digit Kode Billing 

• Konfirmasi pembayaran 

• Struk Bukti Penerimaan Negara (BPN) tercetak 



Internet Banking 

IB yang dapat bayar Kode Billing 

• Bank BRI • CIMB Niaga • HSBC 

• Bank BNI • BankBCA • DBS Indonesia 

• Bank Mandiri* MaybanklD* dan lain lain 


Contoh Internet Banking Mandiri 

• Login di https://bankmandiri.co.id/. Klik menu Bayar 

• Klik sub menu Penerimaan Negara 

• Pilih Pajak Pajak/PNBP/Cukai 

• Masukkan Kode Billing (15 digit), lalu Lanjutkan 

• Konfirmasi Pembayaran, pilih checkboM, Lanjutkan 

• Isi PIN Mandiri dan Token Anda, Lanjutkan 

Muncul konfirmasi telah berhasil dengan NTPN (Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara), Pencetakan transaksi 
banking ini dapat diperlakukan sebagai BPN 



ATM 



Gratis tanpa biaya 


1. Masukkan PIN 

2. Pilih Transaksi Lain 

3. Pilih Pembayaran 

4. Pilih Lainnya, Pilih Lainnya (lagi) 

5. Pilih MPN 

6. Masukkan 15 digit Kode Billing 

7. Pastikan data benar, jika yakin pilih YA 


/ 

1. Masukkan PIN 

2. Pilih Transaksi Lain 

3. Pilih Pembayaran 

4. Pilih M PN/Pajak 

5. Pilih Penerimaan Negara \ 

6. Masukkan 15 digit Kode Billing ! 

7. Pilih Benar ! 

8. Pastikan data benar, jika yakin pilih YA' 


/ 

1. Masukkan PIN 

2. Pilih Menu Lain 

3. Pilih Pembayaran 

4. Pilih Pajak/Penerimaan Negara ! 

5. Pilih Pajak/PNBP/Bea & Cukai I 

6. Masukkan 15 digit Kode Billing ! 

7. Pastikan data benar, jika yakin pilih YA' 


K5BNI 



/ 

1. Masukkan PIN 

2. Pilih Bayar/Beli 

3. Pilih Lainnya 

4. Pilih Penerimaan Negara ! 

5. Pilih Pajak/PNBP/Bea & Cukai | 

6. Masukkan 15 digit Kode Billing \ 

7. Pastikan data benar, jika yakin pilih YA' 



Lebih Mudah, Lebih Cepat, Lebih Akurat 


sesuai S-355/PJ/2016 


Khusus bayar PPh Final 1 % 

(PP no. 46 2013) tanpa Kode Billing melalui ATM 


Gratis tanpa biaya Admin 

s “ — — — — — — — — — — — — — — — — — 

1. Masukkan PIN 

2. Pilih Menu Lainnya 

3. Pilih Pembayaran 

4. Pilih Pajak/Penerimaan Negara 

5. Pilih Pajak Masa Tertentu 

6. Masukkan 15 digit NPWP, lalu Pilih Benar 

7. Pilih PPh Final Bruto Tertentu, Pilih Ya 

8. Masukkan Masa Pajak (MMYYYY) 

9. Pilih Benar, masukkan Nominal pajak 

10. Pastikan benar, jika telah yakin pilih Benar 

11. Simpan Struk ATM sebagai BPN 



i 1. Masukkan PIN 
j 2. Pilih Transaksi Lain 
| 3. Pilih Pembayaran 
! 4. Pilih MPN 

! 5. Pilih Pajak Final Bruto Tertentu I 

j 6. Masukkan 15 digit NPWP diikuti 2 digit ; 

| bulan dan 2 digit tahun (NPWPMMYY) J 

! contoh: 7112345676180000117 ! 

! 7. Pilih Benar, I 

| 8. Masukkan Nominal Pembayaran ; 

| 9. Pastikan benar, jika yakin pilih Benar \ 

! lO.Simpan Struk ATM sebagai BPN ! 

\ / 


Bukti Penerimaan Negara (BPN) berisi Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). 

BPN ini dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. 
Kode Billing berlaku 30 hari sejak diterbitkan. 




pajak.go.id 



Butuh Bantuan? 

1500200 


cara 

mudah 

bayar pajak 




e-billing 


mulai 

1 Juli 
2016 


cara pembayaran pajak secara 
elektronik menggunakan 
Kode Billing (berupa 15 digit 
kode angka) yang diterbitkan 
melalui Sistem Billing Pajak 



£v, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak 




































































http://pajak.go.id/e-biUing 

mudah ’i 


2 Langkah 


■- B ayar p a j ak 

Buat Kode Billing 

• DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3) ■ 

• Layanan billing-djp/ di KPP/KP2KP 

• Kring Pajak 1500200 

• Petugas Teller/CS Bank & Kantor Pos 

• Internet Banking 

• ASP 

• SMS ID Billing *141*500#. 

© Bayar Pajak Anda 

• Teller Bank/Kantor Pos 

• Mini ATM 

• Internet Banking & Mobile Banking 

• ATM. 


Buat Kode Billing 


DJP Online 


https://sse.pajak.go.id 


Q Daftar (hanya sekali) 



• Kunjungi https://sse.pajak.go.id/, Klik Daftar Baru 

• Isi NPWP dan Email aktif 


• Masukkan Kode sesuai gambar, klik Register 

• Buka inbox email, klik Link Aktivasi dan catat PIN 


© Login dan Buat Kode Billing 

• Login dengan NPWP dan PIN 

• Isi Surat Setoran Elektronik 

• Bila yakin, klik 

• Bila yakin, klik 


Simpan, periksa kembali isian Anda 


Terbitkan Kode Billing, lalu Cetak 



https://sse2.pajak.go.id 


Ada fitur e-Filling (Lapor SPT Online) 

Q Aktivasi EFIN di KPP (PER 41 /PJ/ 2015 ) 

info lebih lanjut http://tinvurl.com/laporonline 

O Daftar 

• Kunjungi https://djponline.pajak.go.id/registrasi 

• Isi NPWP, EFIN & Kode Keamanan sesuai gambar 

• Klik Verifikasi, lalu Isi email & no telepon seluler 

• Tentukan sendiri Password (dua kali), klik Daftar 

• Buka inbox Email, klik Link Aktivasi 


© Login dan Buat Kode Billing 

• Login dengan NPWP dan Password 

• Pilih eBilling, Petunjuk Buat Kode Billing = SSE3 



https://sse3.pajak.go.id 


Lebih stabil dari SSE1, Daftar tanpa EFIN 

© Daftar (Lewati Proses ini bila terdaftar di SSE1) 

• Kunjungi https://sse3.pajak.go.id/registrasi 

• Isi NPWP, Email, Et PIN dua kali (tentukan sendiri) 

• Isi Kode Keamanan sesuai Gambar, Klil flUtUrtlH 

• Buka lnbox Email, Klik Link Aktivasi 


Q Login 



• Kunjungi https://sse3.pajak.go.id/ 

• Isi NPWP dan PIN (saat pendaftaran) 

• Isi Kode Keamanan sesuai Gambar, Kliki*»! 

Q Buat Kode Billing 

contoh PPh Final 1% PP 46 

Masa Januari 2017, Nominal Rp. 100.000 

• Klik Menu 1^^^ 

• Pilih Jenis Pajak dan Jenis Setoran 
contoh: Jenis Pajak 411128 dan Jenis Setoran 420 

• Pilih Masa Pajak & Tahun Pajak 
contoh: Masa Januari s.d Januari &■ Tahun 2017 

• Masukkan nominaljumlah setoran, 
contoh: 100.000 

• Klik Klik bila sudah selesai. Klik 

• Klil<EEaMGHbila sukses Klik 

Kli kidFin[fmntfifffffl . bila ingin mencetak 



Layanan Billing di KPP 


Melalui laman intranet https://billing-djp 
pada Komputer Khusus di KPP/KP2KP 

Wajib Pajak dipersilahkan menggunakan Komputer 
Khusus beserta printer untuk membuat kode billing 
secara mandiri di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
dengan mengakses https://billing-djp. Tanpa login, 
gratis dan tersedia di seluruh KPP dan KP2KP di 
Indonesia 


£ SMS ID Billing '141'500# 


Dapat diakses oleh Pengguna Telkomsel. 
Biaya akses Rp. 250 ditambah bila berhasil Rp. 550 

Wajib Pajak dapat membuat Kode Billing dengan atau 
tanpa registrasi (pilih salah satu). Bedanya adalah: 

Pengguna Tidak Terdaftar (Belum Registrasi) 

+ Bisa membuat Kode Billing untuk lebih dari 1 NPWP 
Pengguna Terdaftar (Sudah Registrasi) 

+Tidal< Perlu Input NPWP tiap buat Kode Billing 



Kring Pajak 1500200 


Telepon 1500200 untuk buat Kode Billing 


Saat ini hanya melayani pembuatan Kode Billing 
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 



Dengan menyerahkan SSP Manual kepada 
Costumer Service/Teller Bank/Pos 

Q Daftar Bank Pembuat Kode Billing 

• Bank Mandiri • Bank BNI • BankMizuho 

• Bank BRI • Citibank • Pos Indonesia 

• BankBCA • OCBC NISP 

Q Cara 


• WP menyerahkan SSP 4 rangkap yang telah diisi! 
lengkap dan ditandatangani ke CS/Teller Bank/Pos ! 

• CS/Teller Bank/Pos merekam & cetak Kode Billing ! 

• WP meneliti cetakan Kode Billing (pastikan benar)! 
Bila sesuai WP menandatangani Kode Billing ■ 



Internet Banking 


Langsung di website Internet Banking 


• IB Personal • IB Corporate 

• Bank BRI • Bank BRI • CIMB Niaga 

• Bank BNI • BankBCA 

• Bank Mandiri • MaybanklD 


Buat Kode Billing Belum Registrasi 


1. Telepon *141*500# 

2. Pilih "2. Buat ID Billing" 

3. Pilih "2. NPWP Belum Register" 

4. Masukkan NPWP (15 Digit) 

5. Masukkan Kode Akun Pajak (6 Digit) 

Contoh KAP PPh Final PP 46 : 411128 

6. Masukkan Kode Jenis Setor Pajak 
Contoh KJS PPh Final PP 46: 420 

7. Masukkan Masa Awal garing Akhir Paiak: contoh: oi/oi 

8. Masukkan Tahun Pajak (4 digit): 2016 

9. Masukkan Nominal Penyetoran Pajak: contoh: ioooo 

10. Cek isian Kode Billing. Bila benar pilih "1. Ya. Benar" 

11. Tunggu SMS Balasan ID Billing dari "DITJEN PAJAK". 

© Cara Registrasi SMS ID Billing 

1. Telepon *141*500# 

2. Pilih "1. Registrasi User Billing" 

3. Masukkan NPWP (15 Digit) 

4. Pilih "1. Ya Saya ingin Registrasi" 

5. Tunggu SMS "Registrasi User Billing Berhasil" 

© Buat Kode Billing Sudah Registrasi 

1. Telepon *141*500# 

2. Pilih "2. Buat ID Billing" 

3. Pilih "1. NPWP Sudah Register" 

4. Masukkan Kode Akun Pajak (6 Digit) 

Contoh KAP PPh Final PP 46 : 411128 

5. Masukkan Kode Jenis Setor (3 digit) 

Contoh KJS PPh Final PP 46: 420 

6. Masukkan Masa Awal garing Akhir Pajak: contoh oi/oi 

7. Masukkan Tahun Pajak (4 digit): 2016 

8. Masukkan Nominal Penyetoran Paiak: contoh: ioooo 

9. Cek isian Kode Billing. Bila benar pilih "1. Ya. Benar" 

10. Tunggu SMS Balasan ID Billing dari "DITJEN PAJAK". 
















































































